Menimbang 


Mengingat 


GUBERNUR RIAU 


KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU 
NOMOR: Kpts.6401 /vii /2023 


TENTANG 


PENETAPAN TOKOH DAN PEJUANG DAERAH 


PROVINSI RIAU TAHUN 2023 
GUBERNUR RIAU, 


bahwa dalam rangka penghargaan terhadap perjuangan Tokoh 
dan Pejuang Daerah Riau di masa lampau untuk kemajuan 
Provinsi Riau perlu ditetapkan Tokoh dan Pejuang Daerah Riau 
Tahun 2023, 


bahwa berdasarkan hasil Rapat dan Penilaian Tim Peneliti dan 
Pengkaji Gelar Daerah Riau yang dibentuk dengan Keputusan 
Gubernur Riau Nomor : Kpts.672/VII/2016 tentang Tim 
Peneliti Dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Riau sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan 
Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1361/IX/2020, telah ditetapkan 
Tokoh dan Pejuang Daerah Provinsi Riau Tahun 2023: 


bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan 
Gubernur tentang Penetapan Tokoh dan Pejuang Daerah 
Provinsi Riau Tahun 2023: 


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4967), 


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda 
Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5023): 


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679): 


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): 


Menetapkan : 


KESATU 


KEDUA 


KETIGA 


10. 


Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808): 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157), 


Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, Tokoh dan Pejuang 
Daerah Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 
Nomor 5), 


Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 
Nomor 9), 


Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau 
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Gelar, Tanda Jasa, Tanda 
Kehormatan, Tokoh dan Pejuang Daerah Riau (Lembaran 
Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 5): 


Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Riau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau 
Tahun 2022 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 16 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 
Nomor 16): 


MEMUTUSKAN: 


: Menetapkan Tokoh dan Pejuang Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 


sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini. 


Kepada Tokoh dan Pejuang Daerah Provinsi Riau sebagaimana 
dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan: 


a. 


b 
Cc. 
d 


Piagam Penghargaan, 
Buku Riwayat Tokoh Pejuang, 
Medali: dan 


Saguhati sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 
orang. 


Saguhati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Huruf d 
diberikan kepada Tokoh dan Pejuang Daerah Riau hanya 1 (satu) 
kali / tidak berkelanjutan. 


KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan 
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 dan sumber lain yang 
sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan perundang-undangan.. 


KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Pekanbaru 
pada tanggal 01 A9UStUS 2023 


GUBERNUR RIAU. 


KAI 


SYAMSUAR 


Tembusan disampaikan kepada Yth: 

1. Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial 
Kementerian Sosial di Jakarta. 

2. Inspektur Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru. 

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru. 


Dr. Hj. MAIMANAH UMAR, MA 


H. TENGKU RAFIAN, BA. 


LAMPIRAN : 


DAFTAR NAMA TOKOH PEJUANG DAERAH RIAU TAHUN 2023 


NAMA AHLI WARIS 


Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si 


KOMPLEK CITRA LAND JL. SOEKARNO HATTA RT 04 RW 08 
KEL. TANGKERANG BARAT KEC. MARPOYAN DAMAI 
PEKANBARU : 5 


KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU 
NOMOR 


Kpts - 680 / yui /2023 


TANGGAL :01 AJUAWS 4033 


POLITIK DAN PENDIDIKAN 


T, SRI RIDAWATY 


SENAYAN 3 BLOK HH2 NO. 1 BINTARO SEKTOR 9 PONDOK 
PUCUNG PONDOK AREN TANGERANG SELATAN 


H. HAMZAH YUNUS 


JL. RAJAWALI SAKRI 3 NO. 82 RT 002 RW 013 KEL, TOBEK 
GODANG KEC. BINA WIDYA PEKANBARU 


PEMERINTAHAN 


PENDIDIKAN DAN SOSIAL 
KEAGAMAAN 


TOKOH PEJUANG 
DAERAH RIAU 


TENGKU MAHMUD ANZAM 


'T. EVA SUSANTI, S.E 


JL. LAKSAMANA NO. 82 KAMPUNG REMPAK, SIAK 
SRIINDRAPURA 


PEMBENTUKAN PROVINSI 
RIAU DAN PEMERINTAHAN 


TUAN GURU H. KHALIL BIN H. 
ABDUL SHAMAD 


DATUK H.M. AZALY DJOHAN, SH. 


MOHD. KARYAWANSAH, S.Sos. 


JL. IRKAB KP-BARU NO. 164 RT 002 RW 005 KEL. 
SIDOMULYO TIMUR KEC. MARPOYAN DAMAI PEKANBARU 


PENDIDIKAN DAN SOSIAL 
KEAGAMAAN 


AZMARMAN YOHANTO, M.Si. 


JL. BUDI LUHUR RT 004 RW 001 KEL. KULIM KEC. TENAYAN 
RAYA PEKANBARU 


PEMERINTAHAN DAN SOSIAL 
KEBUDAYAAN 


TOKOH 
DAERAH RIAU 


TOKOH PEJUANG 
DAERAH RIAU 


TOKOH PEJUANG 
DAERAH RIAU 


PEJUANG 


H. ZAKARIA BIN HAJI MUHAMMAD 
AMIN 


Prof. Dr. H. TABRANI RAB, Sp.P 


Prof. Dr. H. GAMAL ABDUL NASIR, M.Ed 


JALAN ASSALAM, RT 001/RW 005 
KELAPAPATI BENGKALIS 


“TPEJUANG KEMERDEKAAN, 


PEMBENTUKAN PROVINSI 
RIAU, DAN PENDIDIKAN 


PERUMAHAN SENTOSA GOBAH BLOK A NO. 11 PEKANBARU 


POLITIK DAN PENDIDIKAN 
SOSIAL BUDAYA 


TOKOH PEJUANG 
DAERAH RIAU 


TOKOH PEJUANG 
DAERAH RIAU 


BASRI ISMAIL 


Ir. AZHARI BASRI, M.T 


JL. ILHAM NO.2A - RT.003/001 - AIR DINGIN SIMPANG TIGA 
PEKANBARU 


PEJUANG KEMERDEKAAN 


TOKOH PEJUANG 


DAERAH RIAU 


H. ABDUL JALIL MAJID 


RIA SUSANTI, S.E 


NASROEN YASABARI, S.H 


“TOGA TRISS LIVING UNIT 201 


JL. AMIR HAMZAH NO. 22 RT 1 RW 3 KEL. CINTARAJA KEC. 
SAIL PEKANBARU 


JL. DELIMA JAYA NO. 40 REMPOA. CIPUTAT TIMUR 
(TANGERANG SELATAN 


PEJUANG KEMERDEKAAN, 
PEMBENTUKAN PROVINSI 
RIAU, DAN PENDIDIKAN 


TOKOH PEJUANG 
DAERAH RIAU 


PEJUANG KEMERDEKAAN DAN|TOKOH PEJUANG 


PENDIDIKAN 


KEPULAUAN 
MERANTI 


WAN ALI HUSIEN 


RENDY RACHMAWAN 


BUKIT SERPONG MAS, CLUSTER E, BLOK E7 NO.18A1, 
RT/RW 001/007, KEL. PAKUALAM, KEC. SERPONG UTARA, 
TANGERANG SELATAN, 15320 


PEJUANG KEMERDEKAAN 


DAERAH RIAU 


TOKOH PEJUANG 


DAERAH RIAU 


GUBERNUR RIAU 


mn 


“SYAMSUAR 


